WikipediA 


Bahasa Tetun 


Bahasa Tetun adalah suatu bahasa Austronesia yang 
utamanya dituturkan di wilayah Timor. Di Timor Leste, 
bahasa ini merupakan bahasa resmi, selain bahasa 
Portugis . Di bawah Konstitusi negara, bahasa Indonesia 
dan Inggris merupakan bahasa-bahasa kerja. Bagi mereka, 
bahasa Tetun berfungsi sebagai bahasa pemersatu dan 
antarsuku, seperti layaknya bahasa Indonesia. 

Bahasa Tetun yang berkembang di Timor Leste 
mengalami proses percampuran dengan bahasa Portugis, 
sehingga banyak sekali ditemukan kata pinjaman dalam 
bahasa tersebut. Bahasa ini kerap disebut "Tetun Dili" 
karena bermula dari kota Dili. 

Bahasa Tetun di wilayah Indonesia cukup berbeda karena 
hanya sedikit terpengaruh Portugis dan justru banyak 
menyerap kata Indonesia dan Belanda. Bahasa inilah yang 
dianggap sebagai bentuk asli bahasa Tetun, yang sering 
disebut "Tetun Terik". Dituturkan di Kabupaten Belu, 
Nusa Tenggara Timur, bahasa ini hanya digunakan 
sebagai bahasa sehari-hari, sedangkan untuk urusan- 
urusan lainnya utamanya resmi digunakan bahasa 
Indonesia . 

Alphabet 


Vokal 












A 

A 

E 

E 

1 

\ 

o 

o 

u 

u 


Konsonan 


Bahasa Tetun 


Dituturkan di 

Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Tetun, Lia-Tetun 
Timor Leste , Indonesia 
Asia Tenggara 

800.000 {tidak tercantum 
tanggal) 

Austronesia 

■ Melayo-Polinesia (MP) 

■ Melayo-Polinesia Inti 

■ MP Tengah-Timur 

■ Melayo-Polinesia 
Tengah 

■ Timor-Flores 
■ Timor Inti 
■ Timor Leste 

■ Bahasa Tetun 


Status resmi 

Bahasa ES Timor Leste 

resmi di 

Diatur oleh National Institute of 

Linguistics 

Kode bahasa 


ISO 639-2 tet 

ISO 639-3 tet 


B 

D 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

N 

P 

R 

s 

T 

V 

X 

Z 


Galeri 



Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 
Mai ita aprende 
portuges ho Emflia. 


Wikipedia juga 
I, " ji mempunyai edisi 
- -• Bahasa Tetun 































































Bahasa di Pulau Bahasa di Timor 
Timor Leste 




Tetun, Mambai dan 
Portugis 




Tetun dan Portugis 





















Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title-Bahasa_Tetun&oldid=16440388 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 Januari 2020, pukul 14.26. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 












